PERINGATAN 


WEBTOON INI MENGANDUNG MUATAN DEWASA. 
BAGI PEMBACA YANG BELUM CUKUP UMUR ATAU TIDAK NYAMAN 
DENGAN KONTEN DEWASA, 
DIANJURKAN UNTUK TIDAK MEMBACANYA. 


ΣΑ 159 















| v. Perasaan 
| ss Hersalah 





säe 






Kediaman Koizumi 
235 AM. Tokyo 








Sign: Koizumi 


TORU! 
INI AKU. 


ΝΑΤΗΑΝ. 


BISAKAH 
KITA BICARA? 





Ding.. 


PINTUNYA 
TAK DIKUNCI? 








HEI, SOBAT. 
INI AKU, 
NATHAN. « 


BISAKAH 
KITA 

















BAGAIMANA 
KEADAANNYA? 


SEMUA 
BAIK-BAIK 
SAJA? 


AKU KANGEEEEN 
KAMU- 
TAK ADA CARA LAIN UNTUK 
MENGATAKANNYA, DAN AKU... 
AKU TAK BISA MENYANGKAL- 
NYA. 


DIAMLAH, 
ANYA. 





NATHAN, 
KAU DI SANA? 


ANAKNYA 
TAK APA-APA? 














AKU BARU 
SAMPAI KE SINI. 
TAK ADA YANG TERLIHAT 
MENCURIGAKAN, 
TAPI AKU WAS-WAS. 













SAYANG... 
KENZOU BILANG ADA 
“SESEORANG” BICARA 
DENGAN TORU, 
BUKAN? 







ma 


BAGAIMANA CARA 
MEREKA MEMBLATNVA PERCAYA? 
TORU BUKAN TIPE YANG MUDAH 
PERCAYA. MENURUTMU, 
SIAPA ORANG YANG BICARA 
DENGANNYA ITU? 

KAU TAHU? 








TAK YAKIN. 
.. TAPI AKU 
CURIGA, IT 
„YUMIKO? 
BAGAIMANA 


«n SUMIREP 
KURASA TIDAK. 
SUMIRE ITU BRILIAN, 
TAPI DIA CUMA 
ANAK-ANAK. 


YA SUDAH. 
SAAT INI, 
YANG TERPENTING 
ADALAH KEADAAN 








SELAIN ITU, 
NATHAN, INGATLAH. 
INI ADALAH TERAKHIR KALINYA 
\ AKU MEMBIARKANMU MENEMUI 
BEKAS PACARMU, 
MENGERTI? 


JANGAN 
SALAH SANGKA. 

AKU TIDAK CEMBURU. 
AKU CUMA MUAK 
DILIBATKAN DENGAN SEMUA 
GOSIP BODOH ITU. 
AKU SUDAH MUAK, 





AKU DATANG 
DEMI ANAK ITU. 
TAK LEBIH. 





AKU 
AKAN TUTUP 
TELEPONNVA. 
ANVA SUDAH 
TIDUR. 





HATI-HATI, 
YA. 


A 
AKU 
SAYANG 
KAM-... 















| 
a, 


= 








APA ADA 
ORANG? 





MUNEKINKAH W 4 
KENZOU τ » 
BERBOHONE?! La 


TEMPAT INI TERLIHAT . 





> N $ 
mn 


N 
TA va 
| A | MUNEKIN 


PERCUMA 


- | ) s AKU CEMAS, 
= a 





TORU? 
SARA? 


MEREKA 
MUNGKIN 
MASIH TIDUR 





















KAU 
BAIK-BAIK 
SAJA? 





Bed 






KAU 
TAK APA-APA? 
APA YANG 


TERJADI? 4 





APA- 
APAAN-?!! 











INI DARI KAKEK. 
ADA PESAN UNTUKMU. 
KAU TAK MAU DENGAR 


KABAR BAIK 
DARINYA? 





MA, TOLONGLAH. 
AKU TERLALU 








KITA HARUS 
RAYAKAN INI... 
SEKARANG AKU 
JADI IBU YANG PALING 
BANGGA DI DUNIA! 












AA MM 








PERNIKAHAN 
AYANE DAN NATHAN 











KENAPA PERASAANKU BEGINI? 
SEHARLISNYA AKU SENANG DAN PUAS 
KARENA ANVA SUDAH ΚΗΙΙΝΡΗΝΕΙ. 





TAPI MENGAPA ΗΑΤΙΚΗ TERASA BEGITU BERAT... 





NA 








AKU TAK MENGERTI. 


BIBI AYANE DAN PAMAN NATHAN, 
DIALAH YANG MEMBAYAR HARGANYA. 





KALAU SAJA DIA BUKAN ANAK 
DI LUAR NIKAH NATHAN... 








BERSAMBUNE... 


Cerita dan Gambar: Silent 


Terima kasih untuk: 
Gary Moore (Model ruangan 30] 


